PENERBIT ANDI 


di Android 
dengan Webhost Gratis 


Ade Hodijah 


PT 


BIKIN TOKO ONLINE 
DI 
NO RAN 


DENGAN WEBHOST GRATIS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BIKIN Ka ONLINE 


w Iu TA NM) 


DENGAN WEBHOSI had 


Ade Hodijah 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bikin Toko Online di Android dengan WebHost Gratis 
Oleh: Ade Hodijah 


Hak Cipta O 2015 pada Penulis 


Editor : Ignas 
Setting : Tommy 
Desain Cover : Andang 
Korektor : Venan 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini 
dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk 
memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin 
tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 
Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Hodijah, Ade 
Bikin Toko Online di Android dengan WebHost Gratis / 
Ade Hodijah: — Ed.I. —- Yogyakarta: ANDI, 
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 
x #134 hlm.: 14x 21 Cm. 


10 9 8 7 6 5 4 
ISBN: 978 — 979 — 29 — 5055 -— 7 
I.. Judul 

1. Internet 


DDC'23 : 004.678 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prakata 


Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabaarakaatuhu 


Buku pertama pemrograman client-server Android ini, 
penulis persembahkan untuk anak penulis, Zelda Farah Nurfitri. 
Dalam penyusunannya, penulis ucapkan terima kasih kepada suami 
atas kesabaran untuk menemani dan memberi dukungan selama ini, 
juga untuk doa ibu. Di atas segalanya, bersyukur dan alhamdulillah 
kepada Allah SWT atas hikmat dan ridho-Nya, sehingga penyusunan 
buku ini terselesaikan. Berharap buku ini akan membawa manfaat 
dan berkah, baik bagi pembaca maupun penulis sendiri. Kelak akan 
terbit buku pemrograman client-server Android lainnya. Amin. 


Cimahi, Agustus 2014 


Ade Hodijah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini menyediakan file materi yang 
bisa didownload di situs 


www.andipublisher.com — download — 
File Buku Pendukung 


Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Prakata | III 
Daftar Isi | V 


Bab 1 Dunia Aplikasi Mobile | 1 
1.1 Pengenalan Aplikasi Mobile | 1 
1.2 Karakteristik Aplikasi Mobile | @ 
1.3 Alasan Membuat Aplikasi Mobile Android | 3 
Bab 2 Persyaratan Aplikasi | S 
2.1 Gambaran Umum Sistem | S 
2.1.1 Desain Server | 7 


2.1.2 Desain Client Android | Z7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2.1.3 Implementasi Sistem | 8 
2.2 Platform Pengembangan | N 
Bab 3 Instalasi | 13 
3.1 Instalasi Java JRE | 


3.2 Instalasi ADT Bundle | 18 
3.3 InstalasiXAMPP | el 


3.4 Instalasi Notepad#- | 23 


3.5 Instalasi Webhost Gratis | eH 


Bab4 Perancangan | 29 
4.1 Perancangan Proses Bisnis | e9 
4.2 Perancangan Basis Data | 31 
4.3 Perancangan Menu | 33 


4.4 Perancangan Form | 34 


Bab 5 Implementasi | HS 
5.1 Pembuatan Program PHP | HS 
5.2 Pembuatan Program Java | 62 
5.3 Penjelasan Logika Program | 8S 
5.3.1Menu Home | 88 
5.3.2 MenuShop | 9S 


5.3.3 Menu Order Now | 105 


vi 
Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5.4 Konfigurasi Koneksi | 108 
5.4.1 Web Server dari Localhost | 108 
5.4.2 Web Server dar Webhost Gratis | Te 
5.4.3 Koneksi Ponsel ke Web Server | Te 
5.5 Running Program | 1S 


Referensi | 1@7 


Tentang Penulis | 129 


Daftar Isi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vii 


viii / “3 
Bikin Toko Online di Android dengan WebHast bratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 1 


Dunia Bplikasi 


Mobile 


1.1 Pengenalan Aplikasi Mobile 


A mobile app is application software designed to run 
on smartphones, tablet computers and other mobile devices. 
Artinya, aplikasi mobile adalah sebuah perangkat lunak aplikasi 
yang berjalan pada smartphone, tablet komputer, dan perangkat 
mobile lainnya. Berdasarkan data jumlah penggunaan perangkat 
mobile pada tahun 2013, bahwa sebanyak 974 penduduk dunia 
menggunakan telepon genggam (mobile phone). Dimana Indonesia 
sendiri berada pada peringkat ke-6. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


01 
02 
03 
04 
05 
06 


“- 


Rank $ | Country orregion $ Number of mobile phones “ 


World 6,800,000,000-- 
MEN China 1,227,360,000141 
mam India 904,480,000 
B5 United States 327,577,529 
Ks3 Brazil 271,100,000 
Ina Russia 256,116,000 
MI Indonesia 236,800,000 

Pakistan 130,583,076 
@ Japan 121,246,700 


mobile 


Saat ini, hampir semua orang menggunakan teknologi 
, sehingga kita memiliki peluang bisnis untuk menawarkan 


program-progam aplikasi kepada pengguna smartphone, tablet, 


atau perangkat serupa. Untuk memulai bisnis aplikasi mobile, hal 


terpenting yang harus dilakukan adalah melihat pasar, yakni apakah 


aplikas 


i yang kita buat dapat laku di pasaran. 


1.2 Karakteristik Aplikasi Mobile 


Karakteristik aplikasi mobile berbeda-beda, disesuaikan 


kebutuhan penggunanya, yaitu: 


Fitur aplikasi 


Fitur yang dimiliki aplikasi mobile pada umumnya lebih 
spesifik, instan, dan terbatas, seperti SMS, membaca 
notifikasi, mengambil foto dan mengunggahnya ke internet. 
Di mana pun pengguna smartphone ingin menggunakan 
aplikasi, akan mendapatkan produktivitas maksimum 
dengan tenaga sedikit. 


Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Interaksi user 


Dapat diakses dengan cara-cara yang sederhana, seperti 
layar sentuh. Dengan kemampuan layar sentuh, pengguna 
smartphone bisa berinteraksi langsung dengan layar, 
berbasis accelerometer maupun kompas. 


e Pemetaan lokasi 


Dengan memanfaatkan GPS yang telah disematkan pada 
smartphone, pemetaan lokasi dapat dilakukan secara detail. 


e Push notification 


Biasanya penggunaan teknologi mobile dilakukan dalam 
durasi yang singkat, seperti membaca notifikasi. Layanan 
notifikasi ini dikirimkan sebagai pemberitahuan kepada 
pengguna smartphone tanpa harus selalu login terlebih 
dahulu, dan user hampir sepanjang waktu dekat dengan 
smartphone. 


1.3 Alasan Membuat Aplikasi Mobile 
Android 


Perkembangan teknologi mobile menghasilkan berbagai 
macam OS atau platform, seperti Symbian, Android, RIM, iOS, 
Windows Mobile, dan lain-lain, untuk mendukung pengembangan 
aplikasi mobile. Terdapat beberapa alasan mengapa developer 
sebaiknya membuat aplikasi berbasis platform Android, yaitu: 


e Market share 


Keberadaan Play Store (dulunya bernama Android 
Market) yang sudah terinstal di perangkat Android akan 
menempatkan langsung aplikasi yang dibuat oleh developer. 


Dunia Aplikasi Mobile 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sehingga user tidak perlu mencari melalui internet untuk 
menemukan dan menginstalnya. 


Time to market 


Terdapat Android APIs (Application Programming Interfaces) 
yang memudahkan developer untuk mengembangkan 
aplikasi dengan mudah dalam waktu yang singkat. 


Open platform 


Sistem operasi Android merupakan platform terbuka, dan 
semua perangkat lunak untuk membangun aplikasi Android 
bisa didapatkan dengan gratis. Sehingga platform terbuka 
Android memungkinkan perkembangan market dengan 
sangat cepat, karena semua provider dapat membuat dan 
menjual perangkat Android. 


Cross compatibility 


Android memiliki fitur yang membantu developer untuk 
mengembangkan aplikasi yang kompatibel untuk berbagai 
perangkat. Seperti fitur deteksi pada Google, yang mengatur 
agar aplikasi yang dikembangkan oleh developer hanya 
berjalan di perangkat yang kompatibel, yakni kamera, 
kompas, GPS, Bluetooth transceiver. 


Mashup capability 


Android memiliki kemampuan untuk mengombinasikan 
dua atau lebih layanan dalam pengembangan aplikasi. 
Sebagai contoh, penggunaan kamera dan GPS dalam aplikasi 
pengambilan foto dengan dilengkapi lokasi pengambilannya. 


Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 2 
Persyaratan 


Bplikasi 


21 Gambaran Umum Sistem 


Gambaran perancangan dari portal toko online yang akan 
dibuat secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 
Catatan Database 


Web Server: 


Localhost 


. Webhost Gratis 


Lihat penjelasan 


Client 


Th 


Android 


Portal toko online yang dibuat terdiri atas dua bagian. 
Pertama, sisi server terdiri atas pembuatan website dan database, 
serta penyimpanan file PHP. Kedua, sisi client merupakan aplikasi 
berbasis Android yang diakses menggunakan ponsel Android, di 
mana ponsel Android digunakan untuk memberikan data input dari 
user ke server dengan alamat toko-online.site88.net. Data input 
ditangani oleh Java dan dikirim dalam format JSON, kemudian 
disimpan ke database MySOL melalui PHP. Desain client-Java terdiri 
atas banyak activity, sedangkan desain server PHP terdiri atas web 
server dan database server. Di mana web server berisi method (get/ 
post) untuk memanipulasi data dan database server sebagai media 
untuk menyimpan data. 


Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2.1.1 Desain Server 


Pada gambar di atas, server terdiri atas dua bagian, yaitu web 
server (PHP) dan database server. Di mana web server berfungsi 
untuk memanipulasi data pada database dan menghasilkan 
dokumen yang memiliki format XML untuk transfer data antar client 
Android, pada buku ini menggunakan format JSON. Program yang 
membentuk web server adalah gabungan dari bahasa pemrograman 
HTML, PHP, dan MySOL. Selain itu, web server pun akan mengirim 
konfirmasi pesanan melalui email menggunakan file postPenerima. 
php. Skrip program dan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada 
Subbab 5.3. Selanjutnya, database server sendiri berfungsi sebagai 
media penyimpanan data atau informasi untuk keperluan client, 
yakni data barang, pembeli, penerima, terjual, news, serta email. 
Untuk Entity Relationship Diagram (ERD) database, akan dijelaskan 
pada Subbab 4.2. 


2.1.2 Desain Client Android 


Desain client Android terdiri atas banyak activity, di mana 
setiap user interface diwakili oleh kelas activity. CartActivity dan 
Search Activity menampilkan daftar barang dalam bentuk ListView, 
selanjutnya OrderActivity akan menampilkan detail barang yang 
dipilih. Sedangkan NewsActivity menampilkan daftar berita dalam 
bentuk ListView dan akan menampilkan detail berita yang dipilih 
di DetailNewsActivity, Kemudian CreateNewAccountActivity, 
CheckoutActivity, dan  ContactUsActivity didesain untuk 
mengirimkan data ke database server. Terakhir, SignInActivity, 
HowToActivity, dan AboutCompanyActivity didesain untuk 
menerima data dari database server. Skrip program dapat dilihat 
pada Subbab 5.3. 


Persyaratan Aplikasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2.1.3 Implementasi Sistem 
Proses untuk implementasi sistem terdiri dari: 
e Proses komunikasi client-server 
1. Client meminta data ke server melalui alamat URL. 


2. Server melakukan guery, dan hasil guery diubah ke 
dalam format dokumen JSON untuk selanjutnya dikirim 
ke client. 


3. Client melakukan parsing pada dokumen JSON, dan 
hasil parsing ditampilkan kepada user dalam bentuk 


listview. 


Proses parsing bertujuan untuk mengambil nilai-nilai 
elemen di mana nilai elemen tersebut merupakan isi 
database. 


e Proses menampilkan data dari database 


Client, dalam hal ini adalah aplikasi Android, mengakses 
database melalui perantara API, yaitu dokumen JSON. Di sini 
kita memanfaatkan modul JSON, Apache, dan IO milik Java 


untuk berkomunikasi dengan web server. 


1. Servermembuat dokumen JSON tersebut menggunakan 
guery untuk memanggil semua data dari database. 


Sguery — "SELECT idBarang, nmBarang,gmbBarang,haxga,3xok FROM harang 
Sresult - mysgl guery (Sguery, Slink) or die( 'EXxOrgusrv: ' Sguery): 
Srows — array): 


while (Sr - mysgl fetch assoc(Sresult)) ( 
Srows(|Jj — $r: 


Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2. Hasil guery diubah ke dalam format JSON. 


Sdata — " paxang:".json encode (Srows) ." sg 
echo Sdata: 


3. Client melakukan parsing pada dokumen JSON. 


this.idBarang - json.getInt("idBarang"): 

this.namaBarang - json.getString( "nmBarang"): 

this.gambar - json.getString( "gmbBarang"): 

if(json.has("harga")) this.harga - json.getInt( "harga"): 
if(json.has("stok")) this.stok - json.getInt("stok"): 
if(json.has("gty")) this.gty - json.getInt("gty")s 
if(json.has("totalHarga")) this.totalHarga - json.getInt("totalHarga"), 


4. Hasil parsing ditampung ke dalam sebuah adapter. 


adapter - new BarangAdapter(this, R.id.textView4), 
listBarang - (ListView) findvViewById(R.id.ListView1), 
listBarang.setAdapter(adapter), 


5. Terakhir, kita membutuhkan file layout untuk menam- 
pilkan data hasil parsing ke dalam sebuah ListView. 


setContentView(R.layout.activity search), 


Persyaratan Aplikasi 


Proses kirim data dari client ke server 


Proses ini mengirim data yang diisi oleh client Android ke 
database server. Dalam mengirim data client ke server, 
dibutuhkan beberapa variabel, di mana variabel tersebut 
akan berisi string dari masukan yang diketik oleh user. 
Selanjutnya, program melakukan proses HTTP Reguest, 
yakni memanggil skrip di server dengan membawa data-data 
dari aplikasi Android. Kemudian server menjalankan file PHP 


sebagai respon terhadap panggilan HTTP Reguest. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


String url - Function.getReguest(URL SHIPPING#" ?idPembeli-"4GlobalVariable.gei 
"&nmPenerima-"teditNmPenerima.getText().toString()-4# 
“&alamat-"teditAlamat.getText().toString()-#- 
“&telp-"teditTelp.getText().toString()-4# 
"&kota-"teditKota.getText().toString()- 
"&kodePos-"teditKodePos.getText().toString()): T 


Selanjutnya, nilai yang dikirim oleh aplikasi Android akan 
diterima oleh variabel (file PHP), di mana variabel tersebut 
menggunakan metode GET. Kemudian program melakukan 
guery pada database untuk memasukkan nilai yang berasal 
dari variabel. 


SidPembeli - $ GET('idPembel 
$SnmPenerima - $ GET('nmPe 
Salamat — S GETI'aJ n 
Stelp — $ GETI'gelp'J: 
Skota — $ GETI 'kora'I: 
SkodePos - $ GETI('kodePos'J: 


Sguery - "insert into penerima (idPembeli,nmPenerima,alamat,xslp,koka, 
Ma kota. " “skodePos."")A: 
Sresult — mysgl guery (Sguery, Slink) or die('Error guery: '.$guery): 


e Proses konfirmasi email melalui webhhost gratis 


Proses ini mengirim email ke client Android menggunakan 
fungsi email yang dimiliki oleh webhost gratis. 


Sheaders — "From: fSfromjNrin": 
Sheader3 .- y f(Sfrom)Nrin": 


Sheader3 .- 
Sheaders .- 
Sheader3 .-— 
Sheader3 .- 
Sheader3 .- 
Sheaders .-— 
Sheader3 .-— 
Sheaders3 .-— "( nt-Type: 

Sresult — mail (SemailPembeli, 


10 /' 
Bikin Taka Online di Android dengan WebHost Gratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2.2 Platform Pengembangan 


Untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi, 
dibutuhkan hardware dan software. Layanan yang dimiliki oleh 
portal toko online bersifat standar dan platform Android sendiri 
bersifat terbuka. Sehingga hanya diperlukan sebuah perangkat 
Android yang dapat terhubung ke internet. Sedangkan software 
atau perangkat lunak pengembangan aplikasi Android sepenuhnya 
open source, yakni bisa didapatkan secara gratis. Aplikasi yang 
akan dibangun menggunakan spesifikasi pengembangan sebagai 
berikut: 


e Bahasa pemrograman : Java untuk client dan PHP untuk 


server 
e IDE : Eclipse untuk Java dan Notepad-4 untuk PHP 
e Database : MySOL 


e Web Server : XAMPP untuk localhost atau mengguna-kan 
webhost gratis 


11 


Persyaratan Aplikasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 /-- 
Bikin Toko Online di Android dengan WebHast bratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 3 


Instalasi 


Untuk memulai pengembangan aplikasi portal toko online 
ini, program-program berikut harus terinstal di komputer: 


1. Java JRE minimum 1.6 (biasa 
disebut JRE6), program dapat 
di-download pada situs http:// 
www.oracle.com/technetwork/ 


Catatan 
Untuk membuat aplikasi 


Android, saat ini hanya , 
java/javase/downloads/jre7- 


perlu dua langkah 
downloads-1880261.html. 


Utama, yaitu instal JRE 

(atau JDK, karena JDK| 2. ADT Bundle, program dapat di- 
telah mengandung JRE) download pada situs  http:// 
dan ADT Bundle developer.android.com/sdk/index. 
html?utm source-weibolife. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. XAMPP, program dapat di-download pada situs http://www. 
apachefriends.org/index.html. 


4. Notepad#4, program dapat di-download pada situs http:// 
notepad-plus-plus.org. 


5. Webhost gratis, contoh http://www.idhostinger.com atau 
http://www.000Owebhost.com. 


Spesifikasi tipe OS dapat dilihat pada Control Panel 5» System and 
Security D System, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 


Catatan System) 


Jika OS 64-bit, maka harus Rating! 


133 | Windows Experien 
Pentium(R) Dual-Core Cf 


dan Android SDK 64-bit. Installed memory (RA 3.00 GB 
Jika OS 32-bit maka harus System type: 


Pen and Touch: No Pen or Touch Input is 


menggunakan JRE 64-bit 


Processor: 


menggunakan JRE 32-bit 
dan Android SDK 32-bit. 


“ Perhatikan langkah 
pada Subbab 3.1 dan 
32 


Semua program instalasi tersebut dapat di-download di www. 
andipublisher.com. Berikut ini akan dijelaskan langkah instalasi 
untuk setiap program pendukung pengembangan aplikasi. 


3.1 Instalasi Java JRE 


Java Runtime Environment Standard Edition (JRE) meru- 
pakan antarmuka pemrograman aplikasi java, API sebagai 
penyedia lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan 
aplikasi berbasis Java serta mengotomatisasikan fitur-fitur seperti 


14 
Bikin Taka Online di Android dengan WebHost bratis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


